Seleksi Penerimaan 
Mahasiswa Baru 
SPMB-PKN STAN 2022 


Persyaratan 


# Lulusan SMA/Sederajat 

# Rata-rata nilai pada ijazah tidak kurang dari 70 

# Rata-rata nilai pada rapor semester I s.d. 5 tidak kurang 
dari 70 untuk skala 100, atau 2,8 untuk skala 4,0 

# Usia tidak lebih dari 20 tahun per 1 September 2022 

« Telah terdaftar Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 
tahun 2022 

» Memiliki nilai UTBK TPS minimal 600 dan TBI Minimal 450 
untuk peserta program reguler atau TPS minimal 400 
dan TBI minimal 375 untuk peserta program afirmasi 

“ Berbadan sehat dan bebas narkoba 

# Belum manikah dan bersedia tidak menikah selama 
pendidikan 


Tahapan Pendaftaran 


—0——————0— 


Registrasi Registrasi PKN STAN Jika Lolos Seleksi 
pada portal pada portal Administrasi 
dikdin.bkn.go.id '— spmb.pknstan.ac.id ' Mengenerate Kode 
Mengunggah Kunci data MVA 
dokumen Melakukan 
persyaratan pembayaran 


Tahapan Pelaksanaan Seleksi 


—0—————d— 


Seleksi Seleksi Seleksi Lanjutan | 
Administrasi Kompetensi dani! 
Dasar (SKD) # Tes Kesehatan 
CAT BKN dan Kebugaran 
(TKK) 


# Tes Psikologi 
« Tes Wawancara 


TT) 


Hubungi Kami 


(021) 7361654-58 

Jl. Bintaro Utama Sektor V, Binta 
Tangerang Selatan, Banten, 15222 
humas.baak@pknstan.ac.id 
pknstan 

pknstanid 

PKN STAN 


Pr ya 
PKN STAN 


Politeknik Keuangan 
Negara STAN 


UKOK or 


pknstan.ac.id 


ea — An aa 


“4 Program Studi 
PKN STAN Peraga TE 


Perguruan Tinggi Kedinasan di lingkungan Kementerian 
Keuangan RI yang menyelenggarakan program pendidikan Program Studi Diploma IV 
vokasi di bidang keuangan negara. PKN STAN semula 
bernama Sekolah Tinggi Akuntasi Negara (STAN) yang 
kemudian bertransformasi di tahun 2015. Seiring perubahan 
tersebut, PKN STAN semakin berkembang dan mampu 


Kompetensi Konsentrasi 


Judit internal dan 


bersaing dengan universitas terkemuka lainnya di dalam Akuntansi 
maupun di luar negeri. Sektor 
6» . . - 

Visi Publik Unit Kegiatan Mahasiswa 

ISI 

“ Scene “ Voca Wardana 

Menjadi kampus bagi putra-putri terbaik bangsa untuk Manajemen 5 o Mc « Masyarakat Fotografi STAN” « STAN Music Community 
ANE MAN CRIa CERA PARE YANG Uisgn Keuangan arc v « Teater Alir “ Radio Blast 
beretika, modern, dan profesional dalam pengelolaan INSAN alisis ) « STAN Volleyball Club « STAN Football Club 
keuangan negara untuk mewujudkan Negara Kesatuan 2 » STAN Basketball Club « STAN English Club 
Republik Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial. « STAN Informatic Club « Dan masih banyak lagi! 

dg an lakukan lelang 

JI 4 ps ig elola piut 
Misi Publik eni Bis dan Properti” Pemlaar Fasilitas 
« menyelenggarakan kegiatan tridharma yang bermutu 

tinggi sebagai hasil sintesa pengetahuan dan praktik » Ruang Kelas Modern . Perpustakaan 

pengelolaan keuangan negara, » Student Center . WiFi 
s membangun iklim kehidupan akademik yang # Laboratorium # Klinik 

membangun pola pikir kreatif, kritis, saling menghargai, « Ruang Hijau e Jogging Track 


Internet Center 


menjunjung etika, dan berwawasan kebangsaan dalam Mini Office Jurusan 
rangka membentuk pengelola keuangan negara yang 
memiliki intelektualitas tinggi, mampu beradaptasi 
dengan perkembangan teknologi, dan memegang 
teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan: 

s memberikan kesempatan yang adil dan akses 
pendidikan dan pengajaran yang berkualitas bagi 
putra-putri terbaik bangsa dalam membangun 
keberagaman sumber daya pengelola keuangan 
negara, dan 

» mengembangkan sistem tata kelola pendidikan tinggi 
berbasis digital dan mangjemen sumber daya yang 
optimal. 


